
Syaikh Said bin 
! Ali bin Wahf al-Qahthani 


PETANG 

dan Sesudah Shalat Fardhu 

Menurut al-Qur-an 
dan aS'Sunnah yang Shahih 


■asyasygsy: 



pr D>zikir 

PAGI&PETANG 

dan Sesudah Shalat Fardhu 


1. EdMr seieiah SliobE Fkidhi 


2 . Eakir pada waktnpagi- SetelahShokt S±iuh 


3. Etakir padawaktnpetang- SetelahShdat iM»ar 
sanrpaiMaghiib. 


PustakalbmUmar 


PUSTAKA tBNU l/MAB 


























































Shirotul Mustaqim Whatsapp Broadcast(SM) 
Registrasi Ketik: 

"Dattar" kirim ke WA SM Center: +62 858 2634 8545 

Join Telegram t.me/shirotulmustaqim 

lnstagram.com/shirotulmustaqimid 

www.shirotulmustaqim.com 


Diambil dari: 

Kitab Hisml Muslim 

PenuSs: 

Syaikh Sa J id bin *Ali 
bin Wahf al-Qahthani 

Judul Bahasa Indonesia: 

Dzikir Pagi & Petang 

dan Sesudah Shalat Fardhu 

Pemrjemah: 

Ade Ichwan Ali 
Muraja f ah: 

Abu Abdul Karim 
Abu Mu’awiyah 
Juayout dan Disain Cover: 

Tim Pustaka Ibnu 'Umar 
Penerbit: 

Pustaka Ibnu ‘Umar 








DO’A DAN DZIKIR 
HARIAN 


i( ^ Dzikir Setelah Shalat Fardhu 




cJ ^S\ (xry4i\ 


jr 




JtAiJllii; 
* ** 



w Aku minta ampun kepada Allah, (3x), Ya Allah, 
Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan, 
Mahasud Engkau, wahai (Rabb) Yang memilikl ke- 
agungan dan kemuliaan. ,J] 


cd ctCN Y a2JI V 


HR. Muslim ( 1 / 414 ). 


3 


’t» \ 





4^ * 0 A d 

l iij jJLUJI il 


q glS N ,jJ S J Js 

' g jjj 'ij ,c4J\ 


JS ° 

LU 


> •?- 


a>«_5l lL\La J-j>*_ 1I l^ *^j 

lL Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagh 
Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang men- 
cegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang 
memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna 
kekayaan dan kemuliaan itu bagi pcmiliknya dari 
(adzah)-MuT 2 






Ijj-j ai vi ii\ v 


P 0 


'Ai- Jj J^AJI ii'j dlUJI ii 


: HR. AI-Bukhari (1/255) dan Musliiti (1/414) 


4 













“Tidak ada Uah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Bagi- 
Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu, Tidak ada daya dan kekuatan keeuali (den- 
gan pertolongan) Allah. Tidak ada Ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Allah* Kami tidak 
menyembah keaiali kepada-Nya, Bagi-Nya nikmat, 
anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang 
berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan 
memurnikan ibadah kepada-Nya^ sekalipun orang- 
orang kafir tidak menyukainyaT 3 


1 HR. Muslim (1/415).. 


5 



dJV ojJ- j $3)1 iJl N (xTT) 




^ ^ 


> t> o 


J»J j^ZJ\ ilj dJliiJI il ,il 





'"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah 
Mahabesar, (33x) + Tidak ada llah yang berhak di- 
ibadahi dengan benar selain AUah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya f Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segaJa sesuatu,” 4 


Membaca Surat al-Ikhlas, ai-Fa{aq dan an- 
Naas Setiap Selesai Shalat (Pardhu) lx, kecuali 
Setelah Shalat Maghrib dan Subuh 3x, s 



; Barangsiapa membaca kalimat tersebut tiap setelah shatat 
(lardhu), akan diampuni kesalahannya, sekalipun sepeni 
buih di laut,” HR. Muslim (1/418). 

5 HR. Abu Dawud (11/86) dan an-Nasa-i (111/68). Lihat pula 
Shahiib at-Tirmidzi (11/8). 


6 








“Katakanlab (Mtthammad); 4 Dia-hth Allah s Yang 
Maha Esa. Allah Rabh yang hergantimg kepada-Nya 
segala urnsan. (Allah) tidak beranak dan tidakptda 
diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pitn yang setara 
dengan DiaA”(Q S. Al-Ikhksh: 1-4) 



7 


“Katakanlab: Aku berlindung kepada Rabh Yang 
Menguasai shubuh, dari kejahatan makbluk-Nya, dan 
dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan 
dari kejahatan (wanita-wanita) tukang sthiry&ng me- 
niuppada buhubbukul (talinya), dan dari kejahatan 
orang dengki bila ia dengkL }M (QS + Al-Falaq:l-5) 



“Katakanlab: Aku t?erlindung kepada Rabb manusia. 
Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 
(bisikan) syaitan yang bersemhunyi, yang membisik- 
kan (kejahatan) ke dalam dada manusia , dari (golong- 
an) jin dan manusia < >>k (QS. An-Naas: 1-6) 


8 


Membaca Ayat Kursi Setiap Seksai Shalat 
Wajib* 



* HR. An-Nasa-i dalani \ Amahti Yaum wa Lailah (no, 100) dan 
Ibnu Sunni (no, 121), dinyatakan sbahih oleh Syaikh al-Albani 
dalam Shabiihdl-jaami’ { Y/339) dan Silsiiahai-Ahaadiitsash- 
Shabuhcth (11/697, no. 972). 




9 ? 

“Allab, tidak ada Ilab (yang berhak dubadahi dengan 
hemr) melainkan Dia Yang Mahahidup, Yang terus- 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk 
dan tidak ttdur: MUik-Nya apayang di langit dan apa 
yang di bumi Tidak ada yang dapat memheri syafa*at 
di sisi-Nya tanpa mn-Nya, Dia mengetahui apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka f dan me- 
reka tidak mengetahui sesuatupun tentang Umu-Nya 
melainkan apa yangdikehendaki-Nya. Kursi-Nya me- 
liputi langit dan bumi Dan Dia tidak merasa berat me- 
mehhara keduanya, dan Dia Mahatinggb Mahahesar " 
(QS. Al-Baqarah: 255) 




ri Tidak ada Hah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya* ba- 
gi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah yang 


10 




menghidupkan (orangyangsudah mad atau mem- 
beri ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang me- 
matikan, Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.* 

(Dibaca 10x setiap sesudah shalat Maehrib dan 
Shubuh)/ 


- - K i « 


i ^ 




** ^ & 

*» 


.r*aa !>uij »to» 

1 " m *4 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
ilmu yang bermanfaat t rizki yang halal, dan amal 
yang diterima/ (Dibaca setelah shalat Shubuh). 8 



HR. At-Timiid.zi (V/515) dan Ahimd (T//227). UnuikLakh- 
rij hadits tersebut, lihat di ZaadulMa'aad (I/300). 

■ HR. Ibnu M a jah dau ahli h ad iis yang lai n. Li hat k itab Shabiih 
Ihni Majab (I/152) dan Majmaauz Zawaa-id (X7111). 


11 


DZIKIR PAGI 
DAN PETANG’ 




Dzikir dibaca di waktu pagi 

(Antara Shubuh hingga terbit mataliari) 


.^jsi oUaiiJi ja 4)L yj 1 

M Aku bcrlindung kepada Allah dari godaan syaitan 
yang terkuiuk/ 

v j^aJi jJi 'i &i 

E, 


j a a ^5 


^ > >A 


40 


j^b 







9 Im&m Ibiiuj Qayyim berkata; M Waktunya antara Shubuh 
hingga terbit matahari dan antara "Ashar hingga terbenam 
matahari." (Sbahiib al-Waabiiish Shayyih) 


12 











H A Uah , tidak ada Ilah (yang berhak diibaebthi dengan 
benar) melamkan Dia YangMababidup, Yang terus- 
menerus mengurus {makhluk-Nya); tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Mtlik-Nya apa yang di langit dan apa 
yang di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafa dt 
di sist-Nya tanpa imi-Nya. Dta mengetahm apayang 
di hadapan mereka dan di belakang merckay dan me- 
reka tidak mengetahui sesuatuptm tentang ilmu-Nya 
melainkan apayang dikehendaki-Nya. Kursi-Nya rnc- 
liptdi langit dan bumi Dan Dia tidak merasa herat me- 
mehhara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar . M 
(QS. Al-Baqarah: 255) 




13 



°Katakanlah (Muhammad): Dia-lah Allah } Yang 
Maha Esa. Allah Rabb yang bergantung kepada-Nya 
segala urusan, (Allah) ndak beranak dan tidakpula 
diperanakkan. Dan tidakadasesuatupunyangsetara 
denganDia. (QS. Al-Ikhlash: 1-4) {Dibaca 3x) !0 



]C HR. Abu Dawud (IV/322) T ai-Tirmid:zi (V/567) dan bhat 
Sbahiih at- Ttrmuhi (III/182). 


14 





“Katakanlah; *Aku berlindung kepada Rabb Yang 
Menguasai shubuh , dari kejahatan makbluk Nya, dan 
dari kejahatan malam apabila telabgetapgulita, dan 
dan kejahatan (wanita-wanita) tukang sibiryang me+ 
niuppada buhuhbuhul (talinya} s dan dari kejahatan 
orang dengki bila ia dengkih” (QS. Al-Faiaq; 1-5) 
(Dibaca^s) 11 



11 HR, Abu Dawud (!V/322) t at-Tirmidzi (V/567) dan lihat 
Skahiih at-Ttrmidzi (HI/182). 


15 


n Katakmlah: ‘Aku berlindungkepada Rahbmanmia* 
Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 
(bisikan) syaitan yang hersemhunyi yang membisik- 
kan (kejabatan) ke dalam dada manusia> dari (golong- 
anjjindan manusia ** (QS. An-Naas: 1-6) (Dibaca 
3x) u 




M o iiil 'i l aiM *.& 




js -UUJI iij JJLUJI *J 


Md 40 -S.ĕ ^ 

II u 'JjLj .jdi llii 

f 3dl lis ri U yl l» 


5 ^ 


Juai j. yj>\ Jjj Jte 


12 HR. Abu Daw r ud (IV/322) t at-Tirmidzi (V/567) dan lihai 
SAj&ri/j at-Tirmidzi (111/182). 


16 





.ji Ji j ^\jij ,i!)i J ^\Ji 

f <4 * 


"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan 
hanya milik Allah, segala puji bagi Alkh> Tidak 
ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Allah scmata, tidak ada sekutu bagi-Nya* Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya pujian* Dia-lah Yang Maha- 
kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb-ku, aku mohon 
kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesu- 
dahnya. Aku berlindungkepada-Mu dari kcjahatan 
hari im dan kejahatan sesudahnya. Ya Rabb-ku, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelckan 
di hari tua. Y a Rabb-ku, aku berlindung kcpada-Mu 
dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur. ,,] - 



H Y a Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan per- 
tolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dcngan 


D HR. Muslim (W/208S). 


17 


lahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan 
kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebang- 
kitan (bagi semua makhluk).” 14 


Membaca Sayyidul htighjar. 



4 Ya Allah, Engkau adalah Rabb-kuj tidak ada Ilah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain Eng- 
kau, Engkau-Iah yang menciptakan aku. Aku adalah 


11 HR. Ac-Tiitnidzi(V/466), lihat juga Shahiih at-Tirmid^i (Ili/ 
142). 


18 





hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku de- 
ngan-Mu semampuku. Aku berhndung kepada-Mu 
dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nik- 
mat-Mu kepadaku dan aku mengakut dosaku, oleh 
karena itu, ampunilah aku, Sesungguhnya tidak ada 
yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkm" * 1 * 


Jl^Jtlj c. 




jlj 4<JJU OJJ 


* 


V *Jitj 


. ii jUp 

“Ya Aiiah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini 
mempersaksikan Engkau, Malaikat yang memikul 
'Arsy-Mu, Malaikat-Malaikat dan seluruli makhluk- 
Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, 
Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Engkau semata, tidak ada sekutu bagi-Mu 


35 HR. Al-Bukhari (Vn/150). 


19 


dan sesimgguhnya Muhammad adalah hamba dan 
umsan-MuT (Dibaea 4x), 


j^i i‘\ U u 




V iJjb£-j dJbui lUUU Ija 


0 £ 




sij JAii idlj 


( 'Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh 
seseorang di antara makhluk-Mu di pag! ini adalah 
dari-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu, Bagi-Mu 
segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari 
seluruh makhluk-Mu) T 17 


JL HR. Abu Dawud (IV/317), al-Bukhari dalam 'AdabulMufrad 
(nt>. 1201), an-Nasa-i dakm kitah 'AmM Yaum wa Lailab 
(no, 9, halaman 138), Ibnus Sunni (no. 70), Syaikh 'Abdul 

l Ariz bin 'Abdullah bin Baaz menyatakan bahwa sanacl hadits 
Abu Dawuddan an-Nasa-i adalah hasan. Lihat juga Tuh/and 
Akbymr (halaman 23). 

HR, Abu Dawud (TV/3J8), an-Nasa-i dalam kkab 1 Amalul 
Yaum wa Laildh (no. 7, halarnan 137), Ibnus Sunni (no. 41, 
halaman 23), Ibnu Hibban {Mawaarid y no. 2361). Syaikh + Ab- 
dul ‘Azlz bin Baaz menyatakan baJhwa sanad hadits tersebut 
hasan, lihat Tub/atui Akbyaar (halaman 24). 


20 





P * 


£< Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit 
dan yang tldak aku inginkan). Ya Allah, selamat- 
kan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat 
atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, 
selamatkan penglihatanku. Tidak ada Ilah yang 
berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlmdtmg kepada-Mu 
dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada Ilah yang 
berhak diibadahi dengan benar selain Engkau/’ 
(Dibaca 3x)J* 


1H HR. Abu Dawud 0V/324), Ahmad (V/42), an-Nasa-i dalam 


21 


djsydLe-jiy iy'ivai 


o 


** i* 


3*3 

^Ailah-iah yang mencukupi (segala kebutuhanku), 
Tidak ada Hah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dia-lah 
Rabb (yang mcnguasai) 'Arsy yang agungT (Di- 

baca 7x). ]9 




ilfd i|ill Ji 


<s&3 


a * 




«* o 


^UJlJ jiiJl 
I .^U j 


4 Amalul Yaum wa Lailab (no. 22, halamaa 146), fbnu Sunni 
(no. 69) 3 dan al-Bukhari dalam dl-Adabul Mu/rad* Syaikh 
"Abdul 'Aziz bin Baaz menyaiiikan $anad hadits tersebut 
ha$an. Lihat iuga Tuh/aul Akijyaar (halaman 26), 

” HR, Ibnus Sunni dalam kitab ‘Amalul Yaum wa Laitab 
(no, 71), Abu Dawud (IV/321). Syu*aib dan Abdul Qadir 
al-Arnauth berpendapat, “Isnad hadits tersebut shahih/ 
Lihat ZaadulMa 3 ad (11/376). 


22 






6*0 


i fc t#A cN 


> ^ 
J*t 


*j*h ‘^iS u-;j ‘>>U u^j 


o e. a t 



^ JIipI o! OKLJL 


w Ya AUah, sesungguhnya aku memohon kebajikan 
dan kesekmatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan ke- 
selamatan dalam agama, dunia, keluarga dan har- 
taku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkan- 
lah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku 
dari depan, belakang, kanan, kin dan atasku. Aku 
herlindung dengan kebesaran-Mu ? agar aku tidak 
disambar dari bawahku (oleh ular atau bumi pecah 
yang membuat aku jatuh dan lain-lain). " 20 



■ J HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihai Sbairiih IbniMajuh 
(11/332). 


23 



cv£jf iii ^ d\ 




* * ; * *> ^ t f j| 

T*» ‘(j 9T^ U~* . 


J* Ji\ d\j ‘gjj oikln 




>t °t I 85 » > 

o jj-I jl j-w 



“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, wahai Rabb peneipta langit dan 
bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. 
Aku bersaksi bahw^a tidak ada Ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku ber- 
lindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan 
dan balatentaranya^ dan aku (berhndungkepada- 
Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau 
menyeretnya kepada seorang muslim/’ 21 



t > 



2j V ^JJl <Uil 



■' HR. At-TirmUUi dan Abu Dawud Lihat Shahiihat-Tirmi- 
dzi (10/142). 


24 







5 



P 




l 'Dengan nama Allah yang bila disebut, segala se- 
suatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia- 
lah Yang Maha Mendengar, Maha MengerahuL” 
(Dibaca 3x). :2 



Lt Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamaj 
dan Muhammad 3sfe sebagai Nabi (yangdiutus oleh 
Allah)." (Dibaca 3x). 23 


> 




I 


ji 


* .i- 



11 HR, Abu Dawud dan at-TirmdzL Lihai Skahiih Ibtn Majah 
(0/332). 

M HR, Ahmad (IV/337), an-Nasa-i dalam ‘Amaiid Yaum wa 
Letilah (no. 4), Ibnu Sunni (na 68) t Abu Dawud (IV/418), dan 
at-Tinrudzi (V/465). Syaikh Ibnu Baa* berpendapat, *Hadits 
cersebut hasan.” dalam Tuh/attdAkbyaar (hal. 39), 


25 




“Wahai Rabb Yang Mahahidup, wahai Rabb Yang 
Berdiri Sendiri (ddak butuh segak sesuatu), dengan 
rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaikilah 
segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku 
sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat penolong- 
an darLMu)," 24 






5 e e 

4) dJULUl 




4-"' ^ 

& f- 


^ 'j 



£- 


'jj siUlil ^JI jj^jjl 4^JliJl 

^ e ^ 

i : r jJl IJ 


^jyj 0 


IJni 




JJ—^ Jj—4 ^p(j) tOlJ^&J tAlSjpJJ 



# 



HR, Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits lersebut sha- 
hih dan Imam adz-Dzahabi menyetujuinya. Lihat kitabnya 
(1/545) dan Shahith Targhiib wat Tarhiib (1/273). 


26 







l< Kami memasuki wakru pagi, sedang kerajaan hanya 
milik Allahj Rabb selumh alam. Ya Allah» sesung- 
guhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh 
kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, 
berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya 
dan kejahatan sesudahnya. W25 

Jij l-jai J \^J\ 

I 4 i J Ji.j i «is 


$ 


V 1 


iU 'Jij tiL.j di Zi\ 




01 S Uj yoJ 144 - 141 

(i Di waktu pagi kami memegang agama Islam, k-ali* 
mar ikhlas, agama Nabi kita Muhammad 383, dan 
agama ayah kami Ibrahimj yang berdiri di atas jalan 


HR, Abu Dawud (IV/322), serca Syu’aib dan 'Abdul Qadir 
aE-Amauth dakm tahqiq Zaadul Ma*aad (U/273). 


27 


yang IuriSj muslim dan tidak tergolong orang-orang 
musyrik." 36 


.0 JJ&ljj 4iil 


“Mahasuei Allah, aku memuji-NyaY (Dibaca 
100x). 27 



"Tidak ada Ilah yang berhak dubadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekuiu bagi-Nya + 
Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang 
berkuasa atassegala sesuatu,” (Dibaca 10x atau lx 
dalam keadaan malas)7- 





M HR. Ahmad (EH/406-407), V/! 23), I ihat j uga Shabiihul'Jaami' 
(IV/290). Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di ‘Amalul 
Yaum wa Lailah (no. 34). 

" HR. Muslim (TV/2071). 

20 HR. Abu Dawud (TV/319), lbnu Ma)ah, dan Ahmad (IV/60). 

28 




ji J* & iuJi iij iiiiii 

S C 

v>° i r * 

' s?TT 

“Tidak ada IlAti yan g berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
Bagi-Nya kerajaan dan segalapujian, Diadah yang 
berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaea 100x). JfJ 

44 _Sl>- 4 JJ| 


+£> 4JJJ C4_wj2j 

“Mahasuci AUah, aku memuji-Nya sebanyak makh- 
luk-Nya, sejauh kerelaan-Nya t seberat timbangan 
L Arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya,” 
(Dibaca 3x}J c 

uj jj t uiu CL iubl jji 


.ysa^uijita. 
* ^ # ** 


» HR. Al-Rukhari (IV/95) dan Musiim (IW2071). 
» HR. Musiim (IV/2090). 


29 


“Ya AUah, sesungguhnya aku memohon kepada- 
Mu ilmu yang manfaat, rizkl yang baik t dan amal 
yang diterima, ,,:i1 



H 







“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertau- 
bat kepada-Nya.’ 5 (Dibaca 100x dalam sehari). 32 



ls Ya Allahj limpahkanlah shalawat dan salam ke- 
pada Nabi kami Muhammad, (Dibaca 10x)d J 


HR. Ibilus Sunni T cbkm l Amalul Yaum wal Lailah (no. 54) 
dan Ibnu Majah (no. 925), isnadnya hasan menurut ‘ Abdul 
Qadir dan Syu’aib a]-Arnauth dalam iahqiq laadttl Ma 'aad 
(0/375), 

J - HR. Al-Bukhariden^an Fat-bulBaari Dd/lOl) dan Muslim 
(IV/2075) 

“Barangsiapa bershakwat untukku sepuldi kali pada. pagi han, 
dan scpuluh kali pada sore hari, maka ia mendapai sy afa 7 atkui 
pada hari Kiamat.” (HR, Ath-Thabrani melalui dua isnad, 
keduanya baik. Lihat Majma *uz Zawaaid (X/120) dan Shahiib 
at-Targhiib wat Tarhiih (1/273). 


30 






Dzikir dibaca di waktu petang 

(Antara 'Ashar hingga lerbertam mauhari) 




“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan 
yang terkutuk.” 



31 



"AlLzb y tiddk ada Ikth (yang herhak diibaddhi dengan 
bcnar) meLunkanDia Yang Mahahidup, Ydttgterns* 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mmgantuk 
dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang di Langit dan apa 
yang di bumi Tidak ada yang dapat memben sya/d *at 
disisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mmgetahtu apa yang 
di hadapan mereka dan di belakang mereka s dan me- 
reka tidak mengetahut sesuatu pun tentang ilmu-Nya 
meiamkan apayangdikehendakhNya, Kuni-Nya me- 
liputi lattgit datt bumi. Dan Dk tidak merasa berat me 
melihara keduanya , dan Dia MahatinggL Mahabesar .” 
(QS. Al-Baqarahi 255 Y* 



* HR. Al-Hakim (1/562). 


32 








"Katakanlah (Muhatmnad): 'Diadab Allah , Yang 
Maba Esa. A llah Rahh yang hergantung kepada-Nya 
segala urusan , (Allah) tidak beranak dan tidakpula 
dipemmkkan. Dan tidak ada sesuatupm yang setara 
dengan Dia . , s ' (QS. AHkhlasli: 1-4) (Dibaca 3x)' 5 



“Katakaniah: l Aku berlindtmg kepada Rabb Yang 
Menguasai shubuh , dari kejahatan makhluk-Nya, dan 
dari kejahatan malam apahila teiab gelap gulita, dan 
dari kejabdtan (wanita-wanita) tukang sihir yang 


^ HR, Abu Dawud (rv/322) ? at-Tirmidaii (V/567) dan lihai 
Shahiih at- Tirmuhi (III/182). 


33 


menwppada buhul-buhul (talinya), dan dari kejabat- 
an orang dengki bila ia dengki m {QS. Al-Falaq: 1-5) 
(Dibaca 3x) 56 









lST 


> ^ 







sts? * 

LSiL' 








JL * ^ 



* Katakanlah: Aku beriindungkepada Rabbmamtsia, 
Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 
(bisikan) syattan yang bersembunyi, yang membisiK 
kan (kejahatan) ke dalam dada manusia , dari (golong- 


* HR, Abu Dawud (jV/322), at-Tirmidzi (V/567) dan lihat 
Sbahitb at-TirmidrJ (1II/1S2). 


34 





an)jindan manusia. JJ '(QS* An-Naas: 1-6) (Dibaca 
5x) 37 



3? HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/567) dm lihit 
Shahiih at-Tirm idzi (III/182). 


35 


j v Upj jliJI j ^iIJLp iLL 



^Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan 
hanya milik Allah, segala puji bagi Allah, Tidak ada 
Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Al- 
iah semata, udak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya pujian. Diadah Yang Ma- 
hakuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb-ku, aku mohon 
kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan 
sesudahnya. Dan Aku berlindungkepada-Mu dari 
kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Ya 
Rabb-ku, aku berlmdung kepada-Mu dari kemalasan 
dan kejelekan di hari tua. Rabb-ku, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di 
kubur. B3S 

dlj j (, I ctL j t 

11 Ya Allah, dengan penolongan dan rahmat-Mu 
kami masuk w^aktu sore, dan dengan pertolongan 



M HR. Mitslim (!V/20aS). 





dan fahmat-Mu kami masuk waktu pagi, Dengan 
rahmat dan pertolongan-Mu kami htdup dan dc- 
ngan kcliendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu 
tempat kembali (bagi semua makhluk)-"' 9 


Membaca Sayyidul htighfar. 


«25 v't 4 V 


Jii Ul J Ul j jiii* 














& 




" *> 


£JWl 


9-^ o 

'JiJl " ‘ 


| s^J jjJu\ j_J2JU 


‘Ya Allah, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada llah 


■ 9 H R. Ai-T i rm idzi (V/466), li hat juga 4T- Tirmidzi (111/ 

142). 


37 


yang berhak diibadahi dengan benar selain Eng- 
kau, Engkau-lah yang menciptakan aku, Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku de- 
ngan-Mu semampuku, Aku beriindung kepada-Mu 
dari kcjelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nik- 
mat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh 
karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada 
yang dapat mengampuni dosa kecuah Engkau.”' 10 


> ^ ^ y 

> 0 ir ® P $ * U* . a ? i 

c 4 ^l > 14 U 





JKpUj «JLJ 

vi sji v ai dJt iii t iuU 


* ^ 










01j tdU <11 Jjji V CJI 




"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu sore ini 
mempersaksikan Engkau, Malalkat yang memikul 


* HE. Al-Bukhari (Vn/150). 


38 






‘Arsy-Mu, Malaikat-Malaikat dan seluruli makbluk- 
Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah> 
Tidak ada Uah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Engkau semataj tidak ada sekutu bagi-Mu 
dan sesungguhnya Muhammad adakh hamba dan 
utusan-MuT (Dibaca 4x}. 41 


^ I o I ^ o. 

JL>^b 9I 

* > * + 




“Ya Allah, nikmat yang kuterima atau dkerima 
oleh seseorang di antara makhluk-Mu di sore ini 
adalah dari-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu, 
Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syu- 
kur (dari selnruh makhluk-Mu)T 41 


41 HR. Abu Damd (iy/317)» al-Bukhari dalarn ‘Adabttl M#frad 
(no, 1201), an-Nasad dalam kitab 'Attkdul Yaum wa Laibtb 
(do. halaman 138), Ibnus Sunni (no. 70), Syaikh l Abdul 
k A?k bin ‘ Abdullali bin Baz menyatakan bahwa sanad hadirs 
Abu Dawuddan an-Nasa-i adalah hasan, Lihat juga Tubfatul 
Akhyasr (halajnan 23). 

42 HR. Abu Dawud (TV/318) S an-Nasa-i dalam kimb ‘Amalnl 
Yaum waLaitah (no. 7 y halaman 137), Ibnus Sunni (no, 41, 
halaman 23) t Ibnu Hibban (Aiawaarid, no. 2361), Syaikh 'Ab- 


39 





“Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dau 
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pen- 
dengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu 
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan 
penglihatanku. Tidak ada Tlah yangberhak diiba- 
dahi dengan benar selain Engkau. Ya Allah, sestmg- 
guhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekuhiran 
dan kefakiran> Aku bedindung kepada-Mu dari siksa 
kubur, Tidak ada Hah yang berhak diibadahi dengan 
benarselain EngkauT (Dibaea 3x), 4 


dul ‘Aziz bin Bazmenyatakan babwa sanad hadits tersebui 
hjSrtn. Liliat Tuh/atul Akhyaar (halaman 24). 

4i HR. Abu Dawud {TV/324), AJimad (V/42), an-Na&H dalam 


40 




0 








v> 






L-Jj jAj 

^AIIah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), 
Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Dia, kepada-Nya aku bertawakah Dia-lah 
Rabb (yang menguasai)' Arsy yang agungT (Di- 
baca 7x). 44 




j ^uiij *iuui jyji i 


- ^ s 


i 


o 2 


1 


dJLJUl jS+Ul £uJ! 


,vfe & kW 


'Amalul Yaum wa LaUab (no. 22» balamao 146, Ibnu Sunni 
(no. 69)» al-Bukhari dalam al-AdabulMufrad. Syaikh ‘Abdul 
‘Aziz bin Ba?, menyatakan sanad hadits lersebut hasan, Ithat 
juga Tith/aul Akhyaar (halaman 26). 

** HR, Ibnus Suniii datam kitab !Arrudul Yaum wa Lailah (no, 
71) dan Abu Dawud (IV/32l). SyiTaib dan Abdul Qadir al- 
Amauth berpendapai» “Isnad hadiis lersebui sbahih." Lihat 
laadul Ma W (n/376>. 


41 





kJ 


Cr*J ‘SM UH 




ir*J 








v f. 0 £ 


ry> JIipI jl 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan 
dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah» 
sesungguhnya aku memohon kehajikan dan ke- 
selamatan dalam agama, dunia, keluarga dan har- 
taku. Ya Allah» tutupilah auratku (aib dan sesnatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkan- 
lah aku dari rasa takut, Ya Aliah^ pehharalah aku 
dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku* Aku 
berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak 
disambar dari bawahku (oleh ular atau bumi pecah 
yang membuat aku jatuh dan lain-lain).” 45 


■ 5 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Shahiih Ibm Majah 
(11/332) 


42 





0 


i'J- 





icJ! VI i)i V <!>! a4i! tJ&iJj 


'"' 5 >" ** ** ^ ap. 

u,^ ^ * * * *- A fl Sll 0 *' 

jr^ <J-*J (, (S~ j3j J~~* U~* . ^J* 


o * 


jU ^ijUI olj t<5olia^Jl 


P £■ 




i4 Ya Allah, Yang Maha Mengetahoi yang ghaib 
dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan 
bumi, Rabb segala sesuato dan yang merajainya. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada IIah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku ber- 
lindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan 
dan balatentaranya, dan aku (berlmdung kepada- 
Mu) dari berboat kejelekan terhadap diriku atau 
menyeretnya kepada seorang 


^ HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahiihat-Tirmi- 
dzi (HI/142). 


43 


0 "" 


^ 0 1 **** 


'iS“ 


*£ v ^ 


* & 










£4 Dcngan nama Allah yang bila disebut, segala se- 
soatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia- 
lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 
{Dibaca 3x). 47 


tliLo J <*^>J -01L 


.li; jOij iui JJ» -LiiU,3 

^ 1 ^ 

( * Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, 
dan Muhammad 5§£ sebagai Nabi () ? ang dlutus oleh 
AUah)Y (Dibaca 3x). 48 


47 HR. Abu Dawud dan at-Tirmdzi.. Lihat Shahiih Ibmt Majab 
(U/332). 

4? LJR. Ahmad (rV/337), an-Nasa-i dahm Amaiui Yanm na 
Lailah (no, 4) dan Ibnu Sunni (no. 68). Abu Dawud (JV/418), 
ai-Tirmidzi (V/465) dan Syaikh Ibnu Ba^berpendapat, "Ha- 
dits tersebui hasan.” dalam Tuhjatui Akhyaar (hah 39). 


44 







“Wahai Rabb Y ang Mahahidup, wahai Rabb Y aug 
Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan 
rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaikilah 
segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku 
sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolong- 
an dari-Mu).” 49 


£ Q * 






IkUI 




9^ ^ 





49 HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut dia- 
hih dan Imam adz-Dzahabt menyetujuinya. Lihai kitabnya 
(1/545) dan Shabiib Targhiih wat Tarbiib (1/273). 


45 



.lidAjU 


“Kanh memasuki waktu sore } sedang kerajaan hanya 
milik Allah, Rabb seiuruh alam. Ya Allah f sesung- 
guhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh 
kebaikan, pembuka (rahmat), pertotongan, cahaya, 
berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya 
dan kejahatan sesudahnya.” 53 


jizj r&yi yM T* 

cM Jzj yy 

J\Zj Az ai j 12 


50 HR. Abu Dawud (TV/322)j serta Syu h ail> dan A Abdul Qadir 
ahAmauth daiam tabqiq Zaadal Ma *aad (11/273). 


46 







A» 015 


“Di waktu sore kami memegang agama Islam* ka- 
limat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad 3H ? dan 
agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan 
yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang 
musyrik.” 51 



“Mahasucj Allah, aku memuji-Nya.” i Dibaca 
100x), 52 


*h3dl2 

C- y 


i */ $ 


3 o 


JS Ji* j *j JLiiJI ij^liUl 


i» # |7 t. 

:i5* 

- ** 

fct Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Bagi-Nya kerajaan dan segala pujiart. Dia-iah yang 


51 HR. Ahmad (111/406407), V/123) ? lihaijuga Sbahiihuljmmi 
(IY/290). Ibnus Sunni juga meriwayatkannya di !Amahtl 
Yaum wa lailab (no. 34), 

52 HR, Muslim (TV/2071) 


47 


herkuasa atas segala sesuatu/ (Dibaca 10x atau lx 
dalam keadaan malas}.” 



u Aku berlindung dengan kaiimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan makhluk yang di- 
ciptakan-Nya7 (Dibaca 3x)/ 4 



a Ya Alkhj limpahkanlah shalawat dan salam ke- 
pada Nabi kami Muhammad. (Dibaca 10x). 5n 



S) HR. Abu Dawud (TV/319), lbnu Majali d an Ahmad (IV/60). 

H HR. Ahmad (11/290), an-Nasa-i dalam 'Amalul Yaum wal 
Lailah (no. 590) dan Ibnus Sunni (nq. 68), Lihat Skabtibat- 
Tirmidzi (III/18 7), Shahiib Ibni Majah (11/266) dan Tuhfatul 
Akbyaar (hal. 45).. 

55 "Banuigsiapa beislaalawat untukku sepuluh kali pada pagi han 
d.in sepuluh kali pada sore haii, maka ia mendapat syafa"atku 
pada hari Kiamat.” (HR. Ath-Thabrani melatui dua isnad, 
keduanya baik, Lihai Majma «z Zawoaid (X/120) dan Sbahisb 
at-Targhiib wat Tarhiib (1/273). 





Dzikir 

W PAGI&PETANG 

f dan Sesudah Shalat Fardhu > 

Memirut al-Our-an 
dan as-Sunnah yang Shahih 

Kami meminta kepada Allah Yang 
Maha Mulia lagi Maha Agung dengan 
AsmaulHusna dan Sifat-Nya Yang 
Maha Tinggi, semoga menjadikan penyu- 
sunan buku ini ikhlash karena-Nya, 
bermanfaat bagi penulis pada wakm hidup 
maupun sesudah tiada, bermanfaat bagi 
orang yang membaca, penerbk atau 
yang mencetaknya, dan sebagai sebab 
tersebar buku ini. Sesungguhnya 
. Allah Yang Maha Suci lagi Maha 

Kuasa untuk melakukannya, ^ 
tSW aamiin, Jn£l 


PUSTAKA iBNU 'UmAR 



yr Dzikir 

PAGI&PETANG 

dan Sesudah Shalat Fardhu 


Dowiiload ETook 


www.alqiirat>&m^ 


PustakalbmUmar 



















































